Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


KATA PENGANTAR 


Pelatih Sukses No.1 di Indonesia 


Asia's Leading Internet Marketer Expert 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Berhenti! Sebelum Anda lanjut membaca buku ini, saya akan 
menjelaskan alasan mengapa Anda HARUS membaca buku 
ini. Traffic adalah urat nadi dalam dunia digital, conversion 
adalah kunci keberhasilan dalam dunia digital, dan engage- 
ment adalah kunci branding dan sepuluh kali sales dalam 
dunia digital. Berdasarkan pengalaman saya menjadi digital 
coach selama lima belas tahun, buku inilah yang membahas 
digital marketing secara detail dan mampu membantu me- 
ningkatkan penjualan Anda. Dengan catatan, baca dan prak- 
tikkan! Congrats, Ryan, untuk buku yang sangat keren ini! 
—Andhika Wijaya Kurniawan 
Indonesia's Top #1 Digital Business Coach & Serial 
Entrepreneur Founder & Master Coach of AWK 


Academy International 


Real book from real player in the industry. You will learn so 
much about how to get the basic of three things-—traffic, con- 
version, engagement-that will gives you the competitive ad- 
vantage in your market. If you do this, you are on the top 1096 
of companies that drives traffic more to their business via di- 
gital marketing. Well done, Ryan Kristo and ToffeeDev! You 
made a book that is not only easy to read, but also practical! 
—Dee Ferdinand 

High Ticket Consultant 

Founder of IDAFF.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ryan Kristo Muljono adalah seorang praktisi, konsultan, dan 

trainer yang sudah lama menggeluti bidang digital marke- 

ting di Indonesia. Buku Digital Marketing Concept ini sangat 

bagus untuk dijadikan panduan dan bacaan wajib bagi pela- 
ku pemasaran digital, baik individu maupun korporasi. 

—Benyamin Ruslan Naba 

Chief Entrepreneur Officer & Founder of Estubizi 


Buku ini membahas kompleksitas digital marketing dalam 


bahasa yang sederhana dan mudah diimplementasikan. 


—Fredy Utama 
Branding Marketing Expert of Prasetiya Mulya University 


Digital Marketing Concept bisa menjadi panduan dasar bagi 
siapa pun yang ingin mendalami dan memanfaatkan digi- 
tal marketing dalam pekerjaan maupun bisnis. Buku ini me- 
rangkum semua materi terkait digital marketing secara rapi 
dan mudah dipahami sehingga kita tak perlu pusing menca- 
ri berbagai informasi dari sumber lain. 
—RadeTampubolon 
Founder & CEO of Sociabuzz 


Betapa beratnya sebuah perjalanan jika Anda tidak menge- 
tahui seluk-beluk wilayah yang dimasuki. Saat ini, kita mema- 


suki wilayah “disruption" yang membutuhkan adaptasi dan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


kemauan untuk belajar mengenal wilayah tersebut demi 
memenangkan persaingan bisnis. Salah satu komponen 
penting yang wajib dikuasai adalah digital marketing. Buku 
ini memberi Anda peta untuk merancang strategi peme- 


nangan pada era disruption. 


Sebagai seorang pakar, Ryan Kristo Muljono berhasil me- 
nyederhanakan dan mempermudah pembaca untuk menger- 
ti dan memahami konsep "rumit" digital marketing. Baca dan 
praktikkan buku ini sehingga kemenangan menjadi milik Anda. 

—Ongky Hojanto 
Inspirator Sukses No. 1 Indonesia 
Versi Majalah Info Bisnis Internasional 


Pakar Public Speaking Indonesia Versi Koran Kontan 


Ryan, done it! Salah satu tantangan pemasar pada era digi- 
tal adalah pemasar terlalu fokus pada fitur dan kemampuan 
platform iklan atau media sosial tanpa memahami bagaima- 
na proses pemasaran digital bisa membuat seorang yang 
asing menjadi pelanggan loyal. Digital Marketing Concept 
membahas konsep dan langkah praktis tentang bagaimana 
pemasar dapat memiliki pola pikir dan prinsip yang solid 
tentang proses bekerja pemasaran pada era digital. Semo- 
ga buku ini membawa dampak positif bagi setiap pemasar 
di Indonesia. 
—Viktor Iwan 
CEO of Doxadigital Creative Digital Agency 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Pada era digital, pengetahuan tentang digital marketing sa- 

ngat dibutuhkan untuk kemajuan bisnis Anda. Digital Marke- 

ting Concept merupakan fundamental yang harus dikuasai 
jika Anda ingin bersaing dan memenangkan pasar. 

—Denny Santoso 

Founder of DigitalMarketer.id & ElitePro.io 


Era digital mengubah segalanya. Perputaran uang dan ba- 
rang semakin tak kasatmata. Toko yang dulu ramai menda- 
dak sepi. Pedagang yang omzetnya tinggi mendadak gu- 
lung tikar. Semua sudah beralih ke dunia digital. Barang te- 
tap ada dan sama, tapi medianya sudah berbeda. Sekarang 
ini era ekonomi efisien. Semua orang bisa mencari barang 
terbaik dengan kualifikasi yang paling cocok, harga terbaik, 


dan pengiriman cepat. 


Jika kita terlena menjalankan bisnis konvensional, bisnis 
tersebut akan berpindah tangan ke pelaku digital. Pemain 


lama hanya akan gigit jari. 


Buku ini memberikan masukan kepada kita mengenai 
alasan penting untuk segera bertransformasi ke digital da- 
ripada terus bertahan dengan cara lama. Dunia berubah, 
pastikan Anda juga berubah! 

—Rio Rizaldi 


Founder of GaleriSaham.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Ryan sangat menguasai dan berpengalaman di bidang digi- 

tal marketing. Saya yakin kita dapat belajar banyak dari buku 
ini. 

-Edgart Hartono 

CEO of UpToPromo 


Ryan Kristo Muljono adalah seorang pakar digital marketing 
yang saya kenal saat digital marketing mulai berkembang 
di Indonesia. Dalam Digital Marketing Concept, Ryan mem- 
bahas secara lengkap dan terstruktur konsep awal digital 
marketing hingga proses implementasi digital marketing 
dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Buku 
ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang mau belajar 
konsep sekaligus praktik digital marketing. 
—Ryan Batchin 
Deputy Director of DGtraffic Indonesia 


Digital Marketing Concept adalah buku pegangan wajib un- 

tuk para marketers dan setiap orang yang hendak memasuki 
dunia digital marketing. 

—Yopie Suryadi 

Founder of MailTarget 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Digital 
Marketing 
Concept. 


600 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
wi ii Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang 
hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h untuk penggunaan 
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang 
hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Digital 
Marketing 
Concept. 


600 


Penggunaan Konsep Dasar Digital Marketing 


untuk Membuat Perubahan Besar 


Ryan Kristo Muljono 


(DD — 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


Yg 8 , 
€ KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com.. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DIGITAL MARKETING CONCEPT 
Penggunaan Konsep Dasar Digital Marketing 
untuk Membuat Perubahan Besar 

oleh 

Ryan Kristo Muljono 


GM 618203049 


O Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Gedung Kompas Gramedia Blok I, Lt. 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 


Perwajahan sampul: Lidwina Damayanti, Deka Mulyana, 
Angelica Agustine 
Perwajahan isi: Mulyono 


Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
anggota IKAPI, Jakarta, 2018 

www.gpu.id 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN 978-602-06-1831-9 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Buku ini saya persembahkan kepada: 
orangtua saya, R. Kristomuljono dan Elliza Sumantri: 
istri saya, Yuli Octavia, 
kedua anak saya, Jethro dan Joy, 


seluruh pemasar digital di Indonesia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 


UCAPAN TERIMA KASIH xv 
KATA PENGANTAR (TUNG DESEM WARINGIN) xvii 
FOREWORD (FABIAN LIM) XIX 
BAGIAN 1 PENDAHULUAN 1 
Mengapa Harus Digital Marketing? 

Seberapa Pentingkah Digital Marketing? 7 
Bagaimana Memulai Digital Marketing? 11 
BAGIAN 2 TRAFFIC 15 
Apa yang Perlu Saya Ketahui? 17 
Mengubah Konten Menjadi Traffic 21 
Distribusi Konten Mendatangkan Traffic 25 
Optimalisasi Website untuk SEO 29 


Membangun Reputasi Website 35 


xili 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DIGITAL MARKETING CONCEPT 


Mengukur Efektivitas SEO 39 
Video Mendatangkan Traffic 43 
Menjadi Authority Content di Dunia Digital 47 
Cara Tercepat Mendatangkan Traffic 51 
Biaya Periklanan Online 55 
Istilah dalam Digital Advertising 61 
Mengenal Search Advertising 65 
Menentukan Posisi Iklan dalam SEM 69 
BAGIAN 3 CONVERSION 73 
Mengubah Pengunjung Menjadi Pelanggan 75 
Menentukan Conversion dalam Website 79 
Apakah Saya Membutuhkan Website? 83 
Landing Page untuk Beriklan 89 
Call-to-Action 97 
Perbedaan di Atas atau di Bawah 103 
BAGIAN 4 ENGAGEMENT 107 
Membangun Engagement dengan Pelanggan 109 
Membangun Hubungan Melalui Media Sosial 113 
Membangun Hubungan Personal 117 


Membangun Hubungan dengan Mengikuti Pelanggan 123 


PENUTUP 125 
REFERENSI 127 
TENTANG PENULIS 129 


xiv 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


UCAPAN 


TERIMA KASIH 


ertama-tama saya mengucapkan syukur atas berkat dan 
P3 Tuhan Yang Maha Esa hingga akhirnya buku ini 
bisa diselesaikan. Terima kasih untuk setiap anggota keluar- 
ga yang mendukung tanpa lelah untuk setiap kegiatan dan 
pekerjaan yang saya lakukan. Tanpa dukungan kalian, saya 


tidak akan bisa mencapai titik ini. 


Terima kasih paling dalam kepada Tung Desem Wa- 
ringin, mentor sekaligus guru yang paling banyak berpe- 
ngaruh dalam kehidupan saya. Juga kepada Fabian Lim, 
mentor, guru, dan teman dalam perjalanan karier saya di 
dunia digital marketing. 


Selanjutnya terima kasih kepada teman, mentor, dan 
guru yang tanpa bantuan dan inspirasi mereka, buku ini tidak 
akan terwujud. Mereka adalah Lidwina Damayanti, Ongky 


Hojanto, dan Herlambang Prayatno. 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DIGITAL MARKETING CONCEPT 


Terima kasih kepada anggota tim ToffeeDev: David 
Antonny, Dwi Nurul S., Handyka, Eric Wijaya, Felix Christian, 
Vicky Zakaria, Dwify Andre, Tara, Ahmad Dinan, Deka 
Mulyana, Angelica Agustine, M. Hidayat, Mahesa, Jeje, Dee, 
Natasha Rizal, dan anggota tim lain yang sudah membantu 
perkembangan saya dan ToffeeDev sampai saat ini. You 
Guys, ROCKS! 


Terima kasih juga kepada PT Gramedia Pustaka Utama 
untuk dukungannya sehingga buku ini bisa diterbitkan. 
Akhirnya, terima kasih kepada semua orang yang telah 
membantu dan berjasa dalam perjalanan karier saya yang 


tidak bisa saya sebutkan satu per satu. God bless you all! 


Ryan Kristo Muljono 


xvi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


KATA PENGANTAR 


Tung Desem Waringin 
Pelatih Sukses No.1 di Indonesia 


aman telah berubah, cara mencari uang pun ikut beru- 
Pala Internet mengubah cara kita berbisnis dan mela- 
kukan marketing. Saya melakukan marketing dengan cara 
yang berbeda dibandingkan kebanyakan pemasar. Saat 
bekerja di bank, saya memasarkan kartu ATM dengan cara 
saya sehingga mendapatkan pertumbuhan paling tinggi di 
Indonesia. Saya juga terlibat dalam peluncuran buku yang 
menerapkan konsep "hujan uang”. Acara ini diliput oleh 125 


media di lima benua. 


Konsep dan cara marketing yang berbeda ini sudah saya 
rangkum dalam Marketing Revolution. Buku tersebut telah 
membantu ribuan bisnis mendapatkan hasil berlipat dengan 


cara yang nanti akan saya jelaskan secara detail. 


xvii 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DIGITAL MARKETING CONCEPT 


Saya juga menerapkan marketing revolution melalui in- 
ternet. Hasilnya? Jauh melampaui target yang saya dan tim 
tetapkan dan dengan biaya marketing yang lebih rendah. 
Internet sudah merevolusi seluruh cara pemasaran. Dengan 
dukungan tim ahli, keuntungan bisnis yang dihasilkan bisa 
lebih besar dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan 


sebelumnya. 


Sekarang adalah saat yang paling penting untuk mem- 
pelajari dan memahama seluk-beluk digital marketing. Digi- 
tal Marketing Concept merupakan tools penting yang dapat 
memudahkan Anda memahami traffic, conversion, dan eng- 


agement. 


Saya merasa, Digital Marketing Concept karya Ryan Kris- 
to Muljono perlu dipahami oleh setiap individu—mulai dari 
pebisnis, karyawan, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. 
Dengan begitu, semua kalangan dapat merasakan manfaat 


dari berbisnis melalui media internet. 


Take action, miracle happen! 


xvili 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


FOREWORD 


Fabian Lim 


Asia's Leading Internet Marketing Expert 
Best-Selling Author of Click! Work Anytime, 


Live Anywhere Were in revolution! 


We living an ongoing revolution in the way people 
live and communicate. Start from we get up early in 


the morning, till we going to sleep, we are connected to the 
internet. Internet not only change our lives, but also change 


the way we market our product. 


The way people find products and choose companies to 
do business has changed. These days, practically every-one 
turns to the internet to search for everything. We will start 
with Google or another search engine and we tap our online 
network of friends, family members, and colleagues via on- 
line tools like e-mail, instant messaging, Skype, Facebook, 


and Twitter. 


How companies use internet as their marketing plat- 


form? There are so many information, story, and testimonial, 


xix 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 
DIGITAL MARKETING CONCEPT 


but so little can be applied to most business. The lack from 
each business is the basic knowledge that can be applied to 


every business. 


Digital marketing concept is about start promoting 
online, start from getting more traffic, convert them into 
customer and engage with customer. The strategy is keep 
evolving. New media is coming in every month. While the 
strategies of digital marketing are similar. Understanding 
the concept will give you advantage in applying any strategy 


that might evolved. 


In these pages, you'll find marketing strategy, wisdom, 
and of course the concept. Digital Marketing Concept is writ- 
ten by expert steeped in the realities of successful marke- 


ting, not academics who talk up latest theory. 


The great thing about Digital Marketing Concept is that 
anyone apply it. Including you. Especially you. 


What are you waiting for? 


Continue reading to attract, convert & engage more cus- 


tomer! 


XX 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Pendahuluan 


Digital Marketing Concept. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
wi .. Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


MENGAPA 


HARUS DIGITAL 
MARKETING? 


“Marketing is the activity, set of institutions, and processes 
for creating, communicating, delivering, and exchanging 
offerings that have value for customers, clients, partners, and 
society at large." 


—American Marketing Association, Juli 2013 


emasaran (marketing) adalah kegiatan, serangkaian lem- 
Pena dan proses untuk menciptakan, mengomunikasi- 
kan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki 
nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Menurut 
definisi ini, ada empat kegiatan utama dalam marketing, yaitu: 
1. menciptakan, 


2. mengomunikasikan, 


